Nomor : 01 / PPMA/X/2009 

Hal : Permohonan Bantuan Pembangunan Musholla Ar Ruslan 



Kepada, 

Ykh, 

di tempat. 

/<-^| (jLui^L .*> g * n ^a j a ;^ -^j <U) u^J (jx a lbdl 4-a^j dijxxJ) ,Jfi. a^LuiIIj o^L^Ij (Jxo3bd) uj <& LaaJl 

Kami berharap, mudah-mudahan Bapak / Ibu / Saudara beserta keluarga dalam keadaan 
sehat dan selalu dalam aktifitas yang diridhai Allah SWT. 

Selanjutnya bersama surat ini, kami warga muslim di lingkungan RT.07 RW III dukuh 
Gudang desa Lopait bermaksud membangun musholla seluas + 63 m 2 dengan biaya Rp. 
95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta Rupiah), sebagaimana RAB (Rencana Anggaran 
Belanja) terlampir, diatas sebidang tanah + 150 m 2 , yang pengadaannya bersumber dari 
swadaya masyarakat / kaum muslimin di Gudang, Lopait, Tuntang, Semarang dan sekitarnya 
maupun sumbangan dari pihak manapun, dengan mengharap hdha Allah SWT, kami berharap 
Bapak / Ibu / Saudara, berkenan memberikan infaq / shadaqah / jariyah untuk pembangunan 
Musholla Ar Ruslan Gudang. 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, bantuan dan kerjasama 
Bapak / Ibu / Saudara, kami ucapkan terima kasih !j#i iil ^ I ja. 

4jL_£jJJ Alii <LaAjJ aSjlS' 3.%uil\ J 







Ketua 

I. Agus Zainal Anfi^] 



Tuntang, 15 September 2Q 09 
Sekretaris 




( Agus Nugrnlifi) 




PROPOSAL 
PEMBANGUNAN MUSHOLLA " AR RUSLAN " 

A. Nama Kegi atari 

Pembangunan Musholla Ar Ruslan RT 07 RW III dusun Gudang desa Lopait kecamatan 
Tuntang kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 

B. Latar Belakang 

Perlu diketahui bahwa lokasi RT 07 RW III termasuk jauh dari masjid karena terletak di 

pinggir dukuh Gudang sehingga hal ini termasuk salah satu kendala keberatan 

masyarakatnya untuk menunaikan sholat berjama'ah di masjid 

Begitu pula seihng dengan bertambahnya jumlah penduduk Gudang Lopait, yang mayoritas 

beragama Islam maka semakin meningkat dan bertambahlah pula jumlah jama'ah masjid / 

musholla yang berada di sekitarnya. 

Disamping itu terasa masih kurangnya kesadaran masyarakat kaum muslimin warga Gudang 

desa Lopait untuk mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan kitabullah dan sunnah 

Rasulullah SAW, 

Dengan melihat realita di atas maka dipandang perlu adanya sebuah musholla yang 

memadai dan terintegrasi langsung di tengah masyarakat, sehingga dengan adanya 

musholla tersebut diharapkan masyarakat akan bisa mengamalkan ajaran agama dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta ikhlas sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW . 

Begitu pula juga bias diharapkan sebagai pusat kegiatan keagamaan (ibadah) serta 

pendidikan agama bagi anak-anak dan generasi muda. 

C. Maksud Dan Tujuan 

1. Sebagai sarana kegiatan ibadah bagi masyarakat muslim guna meningkatkan kualitas 
iman dan taqwa kepada Allah SWT. 

2. Sebagai sarana pendidikan dan pembinaan mental beragama bagi anak-anak khususnya 
dan generasi muda pada umumnya agar memiliki akhlak mulia. 

3. Memupuk ukhuwah Islamiyyah dan tali silaturrahmi antar dan intern umat Islam di 
lingkungan dusun Gudang desa Lopait kecamatan tuntang kabupaten Semarang. 

D. Pelaksana 

Musholla Ar Ruslan ini pembangunannya diamanatkan kepada panitia yang ditunjuk dan 
berasal dari masyarakat muslim RT 07 RW III dusun Gudang desa Lopait kecamatan 
Tuntang kabupaten Semarang. 



E. Jadwal Pelaksanaan 

Pembangunan Musholla Ar Ruslan diharapan dapat selesai dalam waktu maksimal 1 tahun. 

F. Anggaran Biaya 

Anggaran biaya untuk pembangunannya sekitar 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta 

Rupiah), Detail Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) terlampir. 

G.Penggalangan Dana / Sumbangan 

1. Dana dari muhsinin / donatur, masyarakat muslim di lingkungan RT 07 RW III dukuh 
Gudang desa Lopait kecamatan tuntang dan sekitarnya. 

2. Dana berasal dari infaq / shodaqah / jariyah para masyarakat / dermawan maupun 
sumbangan dari pihak manapun. 

- Penggalangan dana yang berasal dari infaq / shadaqah / jariyah dilakukan dengan 
sistem jemput bola oleh petugas atau dapat melalui sekretariat panitia 

- Transfer bisa melalui Rek.BCA cab Solo: 817.500.3734 a.n. Agus Santoso, Share 

Muamalat cab Solo 924.445.5724 a. n. Agus santoso ( Bila telah transfer hub Agus 
santoso 081393264801- informasi) 

G. Susunan Panitia 

Susunan Panitia Pembangunan Musholla Ar Ruslan (terlampir) 

H. Penutup 

Demikian proposal ini kami buat sebagai kerangka acuan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. 




Kfctpa 
l. Agus ZauLal Arifijj] 



Ketua RW [II 



/- — JCcpala. Des-a Lopait 




Tuntang, 15 September 20 09 
Sekretaris 



r 



-J 

( Agus Nugrdin) 




SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MUSHOLLA AR RUSLAN 
GUDANG RT 07 RW III LOPAIT TUNTANG 



Pelindung 

Penasehat 

Penanggungjawab 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Sie Pembangunan 

Sie Humas dan gali dana 



Bp Budiono ( Kepala Desa Lopait) 

Bp. Agus Zainal Arifin (Kepala Dusun Gudang) 

Bp. Adam Darmono (Ketua RW : III) 

Bp. Hadi Prayitno 
Bp. Imam Hafidz 

Bp. Juwanto (Ketua RT : 07) 

Bp. Agus Zainal arifin 

Bp. Agus Nugroho 

Bp. Imam Ghozali 

Bp. Mulyono 
Bp. Edi 
Bp. Suroyo 



Bp 
Bp 
Bp 
Bp 
Bp 
Bp 



Kristanto 

Agus Santoso Spd I 

Agung Kurniawan SH 

Yazid Multazam 

Sarmadi 

Imam 



Pembantu umum 



Warga muslim Dukuh Gudang RT 07 RW 
Warga muslim Desa Lopait 



Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

Proyek : Pembangunan Mushola Ar-Ruslan 

Alamat : Gudang Rt.07 / Rw.3 Lopait Tuntang Semarang 



NO 


Jenis Barang 


Jumlah (Rp) 


Anggaran(Rp) 


1 


Batu Bata 


6000x650 


Rp 


3.250.000 


2 


Batu Bel ah 


3 Ritx900.000 


Rp 


2.700.000 


3 


Pasir 


3 Ritx900.000 


Rp 


2.700.000 


4 


Semen 


200 Sakx4 1.000 


Rp 


8.200.000 


5 


Besi Kolom 


200 Batangx95. 0000 


Rp 


19.000.000 


6 


Kramik 


80m 2 x48.000 


Rp 


4.000.000 


7 


Kayu Balok Kalimantan 


30x175.000 


Rp 


5.250.000 


8 


Kayu Usuk Kalimantan 


100x75.000 


Rp 


7.500.000 


9 


Kayu Reng Kalimantan 


230x4.000 


Rp 


920.000 


10 


Genting 


3000x950 


Rp 


2.850.000 


11 


Sumur Galian 


15mxl00.000 


Rp 


1.500.000 


12 


Penampung Air Wudhu 




Rp 


750.000 


13 


Pompa Air 




Rp 


450.000 


14 


Tempat Wudhu (Pralon,Karan) 




Rp 


2.500.000 


15 


Septiteng 




Rp 


500.000 


16 


Lampu 




Rp 


1.750.000 


17 


Mahkota 




Rp 


2.500.000 


18 


Pafing 




Rp 


1.125.000 


19 


Kusen Pintu, Jendela 




Rp 


2.700.000 


20 


Daun Pintu dan Jendela 




Rp 


1.900.000 


21 


Loster 




Rp 


300.000 


22 


Papan Cor 




Rp 


1.500.000 


23 


Paku 




Rp 


280.000 


24 


Bayar Tukang 




Rp 


20.000.000 










Jumlah 


Rp. 94.125.000 



